No.40 

A 

SENIN 20 JUNI 1938 
TAHOEN 

Tel. 393 

DAGBLAD 

Lembar pertama 
SONOTOOR DER / 

66 

TERDIRI dari 1⁄2 lembar 


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Isinja diloear tanggoengan pentjetak 
Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 


Kantoor Red. & Admin: Pariaman : AGENTEN : ,I.P.P.A." 
Drukk: ,,Perantaraan" Moeara Laboeh Alpaini 

Raafweg — Padang. Solok Alamsjoehoer Latief 

Bajaran lebih dahoeloe. Fort de Kock: H.Aminoeddin Bijkantoor 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan 10,75 Per 
lembar f0,03 Advertentie 10 sen per regel 


Onderwijs dengan kemadjoeannja 


Setelah penoelis membatija toelisan toean ,,Pilot" tentang nasib nja 2 orang 
goeroe bantoe pada Volkschool Sapat, zie Dagblad "Persamaan" No. 115/ ddo. 
24 Mei 1938, maka disini penoelis hendak menjatakan sedikit pemandangan 
penoelis sampai di mana benar kemadjoean Indragi ri dengan Onderwijsnja. 
Indragiri terbagi atas 3 onderafdeeling, 1e Koeantan Districten 2e Indragirische 
Bovenlanden 3e. Indragirische Benedenlanden. Melihat pada sekolah2nja, 
memang Indragiri satoe2nja geweest dita nah Soematra, jang djaoeh tertjetjer 
kemadjoean Onderwijsnja Dari satoe afdeeling jang begitoe lebar dan loeas, 
selama dari beberapa Volkschoot kepoenjaan Landschap Indragiri hanja 
mempoenjai 4 boeah Volkschool. Betoel ada pihak partikoelir mendirikan satoe 
H.I.S. pada tiap iboe kota Onderafdeeling itoe tetapi beloem dapat kita 
mengakoei bahwa keberdirian H.I.S. itoe akan menandakan kemadjoe an ra'jat 
Indragiri sedjati, tidak malah boleh dikatakan berdiri H I.S. itoe dari tiap tiap iboe 
kota itoe, adalah mengingat bagi kepentingan Ambtenaar ambtenaar dan 
beberapa kaoem saudagar dari kota kota itoe, sedang kebanjakan saudagar 
saudagar dan Ambtenaar ambtenaar kebanja kan terdiri dari orang orang jg 
datang dari lain geweest poela. Dari 3 Onderafdeeling itoe ternjata Koeantan ada 
lebih pesat madjoenja dari lain lain Onder afdeeling, karena dari 4 Vervolg 


schoolen itoe, 3 boeah dian taranja kepoenjaan Koeantan dan 1 boeah 
kepoenjaan Indragirische Bovenlanden, sedang Indragirische Benedenlanden 
nihil. Djika kita selidiki poela dari beberapa tahoen jang terlampau maka 
ternjatalah dari moerid2 jg mendoedoeki Volkschoolen sebahagian besar kaoem 
laki lak sadja, malah sedikit sekali kaoem perempoean, Doea of tiga tahoen jang 
terlam pau atas andjoeran toean Sshool opziener, maka dimoelailah pengangkat 
goeroe perempoean dari seorang keseorang dibahagian Koeantan. Kebanjakan 
goeroe goeroe perempoean itoe poeteri Mi nangkabau djoega, biarpoen goeroe 
itoe ongediplomeerd, tetapi 


sampai tjoekoep dapat perhatian dari poeteri poeteri kampoeng jg masih 
ortodok, dan geschikt djoega boeat Volkschoolonderwijzeres Mengingat 
perhatian orang orang "Desa" terhadap kepada goeroe goeroe perempoean jang 
tak sedikit membawa perobahan kemadjoean, maka pada tahoen 1936 diangkat 
lagi 1 goeroe perempoean boeat Indragirische Bo venlanden bertempat di Batoe 
Ridjal, Kalau kita tak salah sekarang soedah ada 3 orang goeroe perempoean di 
Indragirische Bovenlanden, satoe diantaranja anak Indragiri sedjati. Sajang 
sedikit semoea goeroe2 perempoean dibahagian Koeantan dan Indragirische 
Bovenlanden semoeanja ongediplomeer. Kalau dipandang sepintas laloe 
memang kemadjoean Onder was di Indragiri roepanja sedjalan dengan aroes 
Soengai Indragiri jaitoe dari hoeloe beransoer2 kemoeara Bagaimana 
Indragirische Benedenlanden? Sampai penghabisan tahoen 1938, orang2 sama 
nanti nantian dan lambai melambai, agar kemadjoean jg telah diperdapat 
mereka2 dibahagian hoeloe itoe, soepaja menoelarkan kemadjoean jang telah 
diperda patnja itoe arah kehilir Dari pihak B.B. dan Amtenaar lainnja tak loepa 
kabarnja memvoorstel soepaja Indragirisch Benedenlanden sama diadakan poela 
Vervolgschool der 2e klasse dan Volkschoolonderwijzeresen jang akan 
memerintis djalan. Begitoelah boelan Januari 1938 pihak Schoolopziener telah 
membenoemd 1 Volkschoolonderwijzeres jang gediplomeer asal da ri S.K.S. 
Kamang di Fort de Kock, dan soedah 7 tahoen prak tijk disana, ia dibenoemd ke 
Sapat sama2 soeaminja, kedoea2nja mendjadi goeroe bantoe. Inilah goeroe 
perempoean jang pertama sekali sebagai perintis djalan boeat kemadjoean 
kaoem iboe di Sapat itoe Ilndragirische Benedenlanden). Sengadja kita toelis 
rentjana jang diatas ini, mengingat kedja dian jang ditoelis toean ,,Pilot" zie 
»Dagblad Persamaan" No. 15/2 ddo 24 Mei 1938 atas pe nanggoengan goeroe 
itoe! Memikirkan kesoesahan kesoesahan dan kemahalan hidoep di Indragirische 
Benedenlanden, lebih2 di Sapat, soenggoehz2 kedja dian itoe mendjadi 
pertanjaan dari penoelis Apa lagi goeroe itoe hidoep anak beranak dan dengan 
pengasoehnja poela. 


Dengan ini kita harap kepada jang berwadjib di Indragiri, agar pada 
Volkschoolonderwijzers djanganlah diketjoealikan pemberian oeang 
duurtetoeslag, sekai poen dia bekerdja soeam isteri, lebih2 di Indragirische 
Benedenland, karena disana sewa roemah keliwat mahal, poen air minoem kalau 
moesim kamarau membeli poela sampai harga F. 0,30 itiga poeloeh seng seka 
leng minjak tanah. Terketjoeali poela kepala sekolah. Kepala sekolah adalah 
mendapat roemah vrij dari Landschap. Itoe poen masih banjak kesoesah tan 
kesoesahan jang ia tanggoengkan djoega. Kalau penoelis tak salah raba, di 


Indragiri hanja 2 orang goeroe perempoean jang bekerdja soeami isteri. Rasanja 
tentoe Landschap tak akan keberatan benar membajar memberi oeang 


hoeloe2 V koto Baso, memboeat kato moepakat tidak akan menghadiri Congres 
itoe, dan betoellah sekali jg datang melain kan penghoe partij Moehamma dijah 
di Padang Tarab. 16 mer 


Mesdjid Tengah Sawah Fort de Kock harap da pat perhatian. 


amoedian dat er in de Toelisan ini kita harapkan mendapat perhatian dari jang 
berwadjib di Indragiri. Dan besarlah harapan penoelis kepada toean Hoofd 
Redacteur dari „Dagblad Perantaraan Kita" soekalah kira nja mengirimkan 
selembar dari Dagblad Perantaraan Kita jang berisi toelisan ini kepada j.m. 
Toean Assistent Resident van dragiri di Rengat. Terima kasih Toean Hoofd 
Redacteur ! 


Kita telah sama mengetahoei, bahwa mesdjid Tengah Sawah ada mempoenjai 
tebat oentoek tempat orang mandi. Walaupoen didalam tebat itoe telah ditoelis 
peringatan soepaja orang2 jang mandi disitoe hendaklah menoetoep oeratnja 
dengan sempoerna tetapi kerap kali djoega orang2 jang mandi ditebat itoe tidak 
ada pakai basahan, dan ada djoega jang tertoetoep sedikit sadja. Kita berharap 
kepada pengoeroes pengoeroes mesdjid soepaja mengoesahakan, oentoek 
mendin ding tebat itoe dibahagian sebeian kedjalan oemoem. Soepaja orang 
orang jang laloe lintas ti dak merasa maloe laloe ditem pat itoe, lebih lebih bagi 
perempoean perempoean. Moga moga dapat perhatian. 


fort de Kock 


Congres Comite Madjelis Tinggi. Kerapatan Adat Alam Minangkabau di Fort de 
Kock. 


Kita dapat kabar, bahwa pada hari Senin 27 Juni ini moelai poekoel 9.30 pagi di 
Cinema Thea ter Fort de Kock akan diadakan Congres Comite Madjelis Tinggi 
Kerapatan Adat Alam Minangka bau oentoek penghoeloe2 di Agam Toea, dan 
jang mendjadi promotornja kabarnja adalah engkoe Datoe Madjo nan Toea 
Gadoet Tilatang, e. Dt Pado Besar Koe rai dan lain lain jang tidak kita kenal. 
Boleh djadi sesoedah Congres ini, berdirilah bijkantoornja oen toek Agam Toea 
dan cursus adat nja. Apakah Congres ini akan diha diri dengan beramai ramai 
oleh penghoeloez2 di Agam Toea, beloem kita ketahoei, hanja waktoe 
mengadakan congres di Lorong II Balai baroe ini kabarnja peng 


Perkara Djoemat kemoeka Landraad Keriboetan dalam masdjid Djoem'at 
Perampoeng IV. Ang kat jang kita kabarkao kalam Perki No 28 berekor pandjang 
hingga mendjadi oeroesan Lan draad Bila perkara ini akan di timbang beloem 
dapat dipasti kan. Oleh kepala negeri disitoe te lah didjatoehkan perintah, 
soepaja pembatjaan chotbah Djoem at diserahkan kechatib lama, sementara 
perkara ini beloem sele sai, Sjoekoerlah perintah tsb da pat perhatian anak 
negeri hing ga telah doea kali choetbah Djoem'at berlansoeng dengan a man. 


Bagaimana akibatnja, nanti ki ta kabarkan lagi. Haroes djadi peringatan ka oem 
Moeslimin, bahwa oepatjara mengerdjakan ibadat boleh di ganggoe. Permainan 
randai Anak negeri di IV Angkat roepanja sangat tertarik oleh permainan tari 
randai tjara lama jang di lakoedan dengan aksi model baroe sambil 
mentjaritakan kedja dian lama. Baroe ini telah dipertontonkan orang di 
Tandjoeng Alam (Bia re Gadangi lima malam bertoe roet toeroet. Penghasilan 
bersih 


ditaksir tidak koerang dari f 150 tengah doea ratoes roepiah. Dalam progamanja 
tidak diterang kan dengan tegas keperloean o rang tsb. Chabarnja oentoek 
pembantoe seorang anak negeri disitoe jg sekarang ini sedang beladjar dalam 
sekolah dokter di Djawa. Djika benar demikian, inilah satoe sikap jang patoet 
dipoedji Kalau dipandang dari keadaan soesoetnja hasil padi ditahoen ini, 
soenggoeh mentjelakakan ada nja tontonan didesa desa bagialV angkat. Kiia 
harapkan bantoe an pihak kekoeasaan negeri dalam hal ini soepaja nasib rakjat 
desa terpelihara. Kabarnja masih ada terniat lagi oleh pendoedoek desa lain 
akan meadakan randai terseboet. Langsoeng atau tidaknja tergantoeng atas 
keizinan pihak kekoeasaan. Lain dari itoe ada poela terberita, sepoelang dari 
tontonan keamanan pergaoelan antara laki laki dan perempoean ada jg 
terganggoe. Malam penghabisan terdjadi perkelahian dan main tjil oem tjioeman 
antara penonton dan speler. Pengharapan kita, keselamatan rakjat oemoem 
pentingkan doeloe. Pematang Siantar Pembantoe Hema L.S. toelis, Autocontra 
sado Hari Djoem'at 10 dozer telah terdjadi pelanggaran auto de ngan seboeah 
sado, sehingga sado itoe terbalik. Doedoeknja adalah sebagai berikoet: Saioe au 
to dengan pakai merk S. T. O datang dari wilhelmina sraat menoedjoe 
keoedjoeng straat terseboet. Sampai ditokongan Pasar straat, satoe sado 
dengan kentjangnja membelok menoedjoe kedjoeroesan wilhelmina straat, dan 
auto jang datang dari moeka, roepanja tidak diperhatikan oleh sang sais. Koeda 
jang lari kentjang, auto poen demikian poela, maka auto teroes direm dan koeda 
ditarik sals kekang nja, sekalipoen demikian dapat djoegalah pergeserannja, 
berachin sedo terbalik, dan panoempang seorang Benggali ikoet terbalik djoega. 
Orang poen ramai boeat mengasi pertolongan, poenmenonton tidak ketinggalan. 
Lama baroe sang politie pada datang, berachir sama2 dibawa kekantoor jg 
berwadjib, Mati ditimpa batang kajoe. Menoeroet berita dari jang lajak dipertjaja, 
jaitoe hari Sab toe II Juni, seorang koeli onder neming Badja Linggei, telah di 
timpa sebatang kajoe besar, jg mana kajoe itoe sedang ditebang oleh kawannja. 
Entah bagaima na kawan jang dapat kemalang an itoe, diwaktoe kajoe akan 
rebah pergi kemoeara kajoe kan rebah itoe, sehingga kajoe itoe sampai rebah 
keboemi, dia tak dapat lagi mentjari djalan lari berachir dia ditimpa itoe kajoe 


EDITORIAL Memberantas penganggoeran 


Kita telah pernah menoelis terlebih dahoeloe dari papa ini da lam Perki ini djoega 
bahwa berhoeboeng dengan pelbagai bagai keadaan dalam instellingen 
maoepoe di pemerentah atau di particulier sebahgian besar tidak ada lowongan 
lagi boeat menerima boeroeh pantolon. Sebagaimana kejakinan kita jang pernah 
djoega dibentangkan penganggoeran itoe bertambah lama bertambah besar 
djoega djoemlahnja, tiap tiap tahoen, berhoeboeng dengan aanwas nja dari 


pemoeda pemoeda jang tiap tiap tahoen meninggalkan bangkoe sekolahnja 
poela. Kejakinan kita ini tidak dapat dipoengkiri lagi, bahwa selama nja 
teroetama sekali dalam pendidikan onderwijs jang berada sekarang masih sadja 
berlakoe begini, nistjaja penganggoeran intellectueel dalam masjarakat In 
donesia jang menoedjoe pada boeroeh pantalon kata kita diatas, bertambah 
besa, sedangkan lowongan pekerdjaan kian lama kian sempit djoega. Bila kita 
mesti membikin kwalificatie tentang mereka itoe, maka dapatlah dinjata kan 
bahwa zoogenaamde elite menchen itoe sesoedahnja memperoleh pendidikan 
sekolah toe tidak bisa mempergoenakan kepintaran dan kepandaiannja jang 
semata mata berdasar atas theoristishe kennis itoe belaka, Kita tidak perloe 
menoleh keloear, kita tidak perloe mengam bil peroempamaan lama lagi 
maoepoen ditempat jang lain, melainkan keadaan dalam negeri kita sendiri ini, 
jang ada diba wah hidoeng kita telah tjoekoep memboektikan. Djika kita 
memperhatikan de ngan teliti medan pergaoelan pemoeda dalam masjarakat 
disini diwaktoe achir ini, maka perlom baan dalam medan penganggoe ran itoe 
bertambah hebat. Dengan zonder segan segan, kita dapat menjatakan bah wa 
betapa banjaknja pemoedaz itoe loentang lantoeng dengan tidak ada 
mengandoeng oedjoed didjalan, tersebab tidak dapat menghasilkan boeah 
peladjaran jang selama ini didapatnja dalam bangkoe sekolah. sehingga diitoe 
tempat djoega melajang djiwanja. KasihanDigiling auto Satoe auto jang datang 
dari Prins Hendrikstraat, hendak menoedjoe wilhelmina straat, sampai 
dipersimpanggan Oranje Bioscoop, seorang Indonesir Batak memotong djalan 
itoe dari Nangkingstraat, berachir dari kerena tjepatnja auto djalan, apa lagi 
saraat itoe ramai maka lan tas dia tergiling sehingga mengeloearkan banjak 
darah dan nafas kelihatan sesak. Politie lantas dalang dan melakoekan kewadjib 
annja, sang korban diangkoet keroemah sakit, dan sang soefir di . tempelkan 
proces verbalnja. 


Boeat memegang patjoel dan tjangkol mereka merasa maloe dan hina. 
Pekerdjaan itoe dipandang rendah, tersebab tidak ada kemoeliaan. Pikiran 
seroepa itoe tentoe bi sa timboel, tidak lain hanja sebab koerang sifat tahadi. 
Kita tidak poela menjalahkan mereka itoe sebaliknja, tersebab segala itoe telah 
mendjadi dasar pendikan kita disini. Soedah tentoe nasib mereka jang seroepa 
itoe jang senentiasa mendjadi contra principe dari kemadjoean masjarakat Indo 
nesia tidak dapat dibiarkan begitoe sadja. Mereka itoe kelihatannja hulpeloos 
tidak berdaja akan tetapi kita masih sadja ada menaroeh harapan oentoek 
memperbaiki nasib mereka itoe. Keadaan itoe tidak bisa dialpakan, tersebab 
moengkin membahajakan bagi soemangat pemoedaz kita itoe. Hatoe, dapat 
dioesahakan soepaja mereka itoe dapat menoedjoekan penghidoepan mereka 
sobagaimana biasa dikatakan "back tothe dessa". Dinegeri kita ini masih sadja 
banjak lowongan pekerdjaan asal sadja maoe. Kemaoean dan perasaan maloe 
serta slaafsheid, perasaan afhankelijkheid haroes dapat dibasmi dari da lam 
dada mereka itoe, istimewa haroes dapat diganti dengan semangat berdiri 
sendiri Salah satoe tindakan atau oesa ha dapat ditoedjoekan sebagai jang 
diandjoerkan serta oesaha kan oleh t. R. Soekardjo lid Volksraad dengan 
perkoempoe lannja Menoedjoe Membrantas Penganggoeran Pemoeda jang 
berpoesat di Malang, jang akan mengirimkan kolonisnja boeat jang pertama kali, 


sebagai jang di wartakan oleh Aneta bahwa. Pada permoelaan boelan Djoeni ini 
perkoempoelan Menoedjoe Membantras Penganggoeran Pemoeda di Malang 
akan mengirimkan 20 orang pemoeda di Boemipoetera ketanah kolonisasi Way 
Sekampoeng di Lampoeng jang telah disediakan oleh Pemerintah Mereka itoe 
dikepalai oleh seorang pemimpin, masing masing (djoega pemimpin) mendapat 
5 orang tani sekeloearganja jang akan membantoenja dalam mengerdjakan 
tanah kelak. Tiap tiap kolonis akan meneri ma 1 ha tanah oentoek roemah dan 
halamannja, demikian poela penolong penolongnja. Oentoek mendirikan roemah 
itoe akan di terima oleh mereka oeang setjoekoepnja. Lain dari pada itoe masing 
masing akan menerima 5 hatanah oentoek dikerdjakan, poenpelbagai alat akan 
mengerdjakan ranah disediakan dengan pertjoe ma. Djika hasil pertanian itoe 
baik, tanahnja akan ditambah 5 sam pai 10 ha lagi seorang. Oentoek keperloean 
tjalon kolonis itoe sekarang soedah dise 


diakan tanah 315 ha lebarnja. Jang akan dikirimkan ke Lam poeng oleh M.M.P.P. 
pertama tama ini semoeanja ada 378 orang banjaknja, ialah seorang pemimpin, 
20 orang kolonis dan 105 penolong sekeloearganja. Selama 18 boelan jang 
pertama kaoem kolonis itoe akan meneri ma sokongan oeang dan barang 
makanan setjoekoepnja oentoek hidoepnja. Lambat laoen soko ngan itoe oleh 
perkoempoelan terseboet disediakan oeang f 14.000 banjaknja, jang diterimanja 
dari Pemerintah. Moela moela jang akan dita nam oleh kolonis terpeladjar itoe 
ialah padi oentoek keperloean hi doepnja, dan lada, kopi, tjengkih d.I.I. oentoek 
diperniagakan. (t 19 17 Sekiranja disini djoega dapat diandjoerkan disini, 
tersebab sesoenggoehnja penganggoeran dian tara pemoeda disini boleh dikata 
kan banjak djoega, jang telah patah soemangat. Oesaha jang dapat ditiroe jang 
bisa memberi bahagia poela. Soepaja dapat mengetahoei perdjalanan 
perkoempoelan itoe ada baiknja djoega disini diterang kan. Pemoeda itoe dididik 
dalam berapa tahoen waktoe dalam pel bagal pekerdjaan jang bergoena dalam 
penghidoepannjal diantara nja ilImoe pertoekangan pertanian memelihara 
binatang ternak mengoerses air disawah, memboeat djembatan, djalan dil dan 
memboeka hoetan dengan perkataan lain jang bergoena boeat kaoem kolonis, 
Dengan djalan ini dapatlah di koerangi djoemlah penganggoe ran, Disini poen 
tidak koerang tanah boeat pemboekaan seroepa itoe. Hanja sadja sebagai 
penoetoep kita bertanja "Siapa jang akan moelai mengambil initiatief oen toek 
menolong pemoeda2 itoe?“ — O — 


KOTA 


HAWAIAN CONCOURS Sebagaimana poebliek oemoem telah mengetahoei Pasar 
Malam sedianja pada hari Sabtoe malam jl bersamaan dengan tang gal 18 
boelan ini akan malam penoetoepnja, akan tetapi melihat akan keadan perdjalan 
pasar malam terseboet semendjak hari pemboekaan sampai saat itoe, maka 
pasar malam disamboeng Iperpandjang sampai satoe ming goe lagi dimana 
penoetoep akan sampai pada 5 Juni ja.d. Sementara itoe comite beroesa ha 
soepaja mengadakan beberapa attracties oentoek menjenangkan poeblik, 
oemoem. Begitoelah pada hari Kemis j.a.d. akan diadakan kembali Hawaian 
concours! Berhoeboeng dengan itoe maka barang siapa ada club2 hawaian boleh 
memasoekan nama nja kepada comite. Soedah tentoe sebanjak moeng 


kin bertambah lebih baik, dan kita jakin dan pasti bahwa pasar malam akan 
dihoedjani poebliek, sebagaimana pasar malam sedikit hari selaloe dihoedjani air 
dari langit teroes meneroes istimewa mendjadikan sikap boeat bestuur pasar 
malam menam bah harinja. GOURVENEUR-GENERAAL AKAN KE PADANG? 
Menoeroet kabar jang kita peroleh serta menjamboeng siaran Perki jang terlebih 
dahoeloe da ri pada ini, maka sekarang da pat kembali diwartakan bahwa 
perdjalan gouveneur-generaal pas ti akan diteroeskan, sedangkan programma 
perkoendjoengan itoe sedang diatoer poela. Terkabar bahwa Z.E. itoe akan 
sampai di Padang pada tanggal 3 October j.a.d. dan tinggal di disini selamanja 
satoe minggoe. RESEPSI OENTOEK MEMPERI NGATI TANGGAL LAHIRNJA 
PERGOEROEAN AGAMA „MODERNE ISLAMIETISE INSTITUUT“ GAN PING TAHOEN 
KE ENAM. Pada hari Kamis malam tang gal 23/24 Juni '38 dihadap ini, akan 
diadakan Resepsi Oemoem poetera poeteri dengan oendangan bertempat di 
Gedong Pergoeroean „Moderne Islamietiese Intituut" Ganting Padang, moelai 
poekoel 8 malam. Karena pada hari itoelah bersetoedjoe tjatatan tanggal lahir 
nja Pergoeroean ,,M.I.I." terseboer tahoen ke Enam. Sengadja beroedjoed hendak 
memperingati serta merajakan oesia pergoeroean tsb: maka Resepsi ini nanti 
akan diperdengan kan djoega penerangan2 jang bersemangat, dari pada 
engkoe2: Taher Marah Soetan, H.M. lijas M. Ali St,Oesman Karim (Suskan dan A. 
Wahab Salam. Moedahzan adanja Reseps itoe memberi semaraklah kepada 
perdjalanan hidoepnja demikian pergoeroean dimasa datang hen daknja, 
Gouverneur Sumatra. Toean A.I. Spits telah benoemd. Officieel diwartakan 
bahwa gou verneur dari de Groote Oost te lah diangkat t. G.A.W.C. de Hat ze 
Winkelman. Dibenoemd mendjadi gouver neur boeat Sumatra t.A.I. Spits. Kedoea 
doeanja terseboet diatas sekarang mendjabat pangkat de ngan titel 
regeeringscom missaris boeat mendjalankan bestuurshervorming. Begitoe 
dioega telah diangkat mendjadi gouverneur di Borned dr. B.J. Haga sekarang 
resident dari zuidoosterafdeeling di Borneo. Mati djatoeh. Seorang Indonesier 
Minang nama Loeloek oemoer 60 th pekerdjaannja toekang potong pohon 


maka pada hari Saptoe jl. L. ter seboet mem tong satoe pohon kelapa dipoelau 
Air, dan malang baginja, setelah poentjak pohon jg pertama djatoeh, ia ikoet 
djatoeh ketanah dan kira2 setengah djam kemoedian ia mengemboes kan nafas 
jang penghabisan. Kasihan kita pada anak dan isteri L. terseboet. (Mata2 Mutatie 
kantoor B.B. Dipindahkan kekantor: districtshoofd Loeboek Sikaping, Boerhan 
sekarang bestuursschrijver di onderdistrictshoofd van Paoeh Koto Tengah. 
onderdistrictshoofd van Paoeh Koto Tengah Mangkoeto gelar Soetan Maharadjo 
Lelo seka tang bestuursschrijver 1e kl. di kantor districtshoofd Loeboek Sikaping. 
Bekerwedstrijden di Emma haven Telah berkesoedahan pertandi ngan voetbal 
jang diadakan di Emmahaven berhoeboeng dengan pemboekaan soeatoe tanah 
lapang jang baroe disana, maka pada hari Saptoe jl telah dilansoeng kan 
pertandingan itoe antara Dagang sport Padang contra SVE club di Emmahaven 
jang mana standnja 2-5 boeat kemenangan SVE Club terseboet kedoea di atas 
itoe masoek klas 2. Dengan itoe maka beker boeat pertandingan klas 2 djatoeh 
ketangan SVE sendiri. Moedahzan dengan kemenangan itoe diharap soemangat 
sport akan bertambah tinggi di Emmahaven. Mati terbenam. Seorang bernama 
A. telah bersama sama dengan anaknja bernama S jang baroe beroemoer 8 


tahoen sewaktoe hendak menjeberang soengai dikampoeng Nangalo maka 
sianak tahadi jg menoeroet dibelakang telah djadi terbenam, dengan tidak 
diketa hoeinja. Alangkah kagetnja Iboe itoe waktoe ia tahoe anaknja itoe tetlah 
terbenam sadja tentoe dapat dirasakan kesedihan tsb. Hari peringatan Alm. Dr. 
Soetomo di Boekit Tinggi Sebagimana telah diketahoei dari siaran kita di Boekit 
Tinggi kemaren telah dilansoengkan openbare vergadering oentoek 
memperingati djasa djasa Alm. r. Soetomo dengan bertempat digedong Cinema 
Theater disana diantara mana sebagi sprekerdjoega berdiri Dr Rivai. Verslag 
vergadering oemoem tersebab tempat besok kita moeat kan dengan 
selengkapnja. Politie XI contra Young Fellow 2—1 Begitoelah kemaren diwaktoe 
mana paginja telah dilansoengkan djoega serba selamatan berhoeboeng dengan 
officieel pemboekaan tanah lapang itoe, maka pa 


masjarakan remoeda Diioelis oleh Djoerdjani Jasin. Boeat memetjahkan soal ini 
amatlah soekarnja bagi penoelis tetapi karena didorong oleh masa keboetoehan 
hidoep seberapa dapat penoelis oesahakan djoega lah banjak sedikitnja, 
moedah2an bergoena djoega bagi masjarakat kita bersama ini. Ma'loemlah 
soedah pembatja2 meingatkan ramainja pers2 doe nia bahkan pers noesa 
memperkatakan soal pemoeda ini. soedah barang tentoe pemoeda itoe. satoe 
factor jang berpengaroeh dan maha besar artinja. Memang keadaan itoe ta' da 
pat dikeragoehi lagi, pemoeda ialah satoe pangkai manoesia ,,pemoeda harapan 
bangsa dan noesa" tiang kedjajaan satoe2 bangsa, pantas sekali kalau tiap2 
bangsa, setiap golongan, dilalam doenia ini mendjadi perhatian mereka. Karena 
kepada merekalah nan ti, terpikoel diatas poendaknja boeat keselamatan, 
kemadjoean kedjajaan bangsa dan noesa choesoesnja tanah air kita ini. Dengan 
tenaga pemoedalah di harapkan perobahan sesoeatoe ebagai tertera dalam 
boekoe sedjarah kebangoenan oemat Ara ditangan pemoedalah terpegang. 
Boeka kah sama dimakloe m bagai mana kotor dan moendoernja masjarakat 
Arabi itoe da hoeloenja. Dengan dikepalai oleh Nabi Moehammad pemoeda Arabi 
jg telah insjaf merekalah jang mem bangoenkan bangsanja dari tidoer njenjak, 
jang berselimoet kedjahalinn dan keaniajan dan sesoedahnja bangsanja sedar, 
de ngan sabar dan tawakal serta berserah dirt lantaran ganggoean jang ta' 
terdirita lagi jang dida tangkan oleh orang jang ta' bertoehan ke Allah 
bertolaklah dia dari kampoengnja meloeaskan sajapnja sampai2 ke Andaloes dan 
tiap negeri jang ditaloekan nja itoe ditanamlah bibit keaga maan mengakoe 
bahwa toehan itoe satoe. Oleh sebab itoe maka beratlah beban pemoeda ini dan 
moesti akan ditanja oleh Allah sendiri dihari jang achir kemana masa moedanja 
itoe digoenakannja a dakah agamanja bangsanja ko pa sorenja telah 
dilansoengkan poela pertandingan beker dianta ra club klas 1 itoe. pertandingan 
itoe sesoenggoeh nja sangat sportief politie keloe ar dengan soesoenan jang rapi 
jg sama2 memperlihatkan disipli ne mereka sendiri. Begitoe djoega Young Felow 
keloear sebagai biasa jang sama sama rapi mendjaga bentengnja soepaja 
djangan dapat ditemboes oleh contra cludnja. Akan tetapi achirnja Young Felow 
mesti djoega mengalah dan stand tetap pada 2-1 boeat politie XI. Dengan 
perkataan lain beker djatoeh ketangan politie XI. Selamat boeat kepentingan 
soemangat sport. 


rong kampoengnja mendapat faedah dari moedanja itoe, Djikalau ada 
berbahagialah dia diberi mahkota kehormatan bertatahkan Intan moetiara tetapi 
kalau sabaliknja ketjelakahla dia. dibelanggoe dengan besi jang panas 
dimasoekkan kedalam nere ka karena lalai dalam kewadjib annja, sebab 
manoesia ini soedah berdjandji dahoeloenja semasa dialam arwah bahwa dia 
akan berchidmat kepada Toehan dg berapa djalan jg ditentoekan Teranglah 
soedah bahwa pemoeda itoe mesti dapat didikan jang sempoerna serba pandai 
tabah hati mengerti banjak sadikit nja bahasaz2 asing karena dalam boekoe2 
asing itoelah terletaknja anakkoentji ilmoe jang akan mendjadi sendjata hidoep 
sedangkan boekoe2 berbahasa kita amatlah koerang dari mestinja pendeknja 
djaoeh deri sederhana Konon apatah lagi bagi pemoedaz2 jang telah mendapat di 
dikan agama jang sempoerna jg kewadjiban atasnja boeat meloeaskan agama ja 
mengikoeti djedjakan, Moehammad perloelah dia memakai sifat2 jang diatas 
akan ganti ma'djizat sebagai n. Moehammad. Moehammad s.w. meloeaskan 
agama Allah dengan bantoean Allah beroepakan ma'djizat, teta pi karena doenia 
sekarang doenia ilmoe, perloelah sangat rentjana mendjadi perhatian bersama 
Oempamanja. Kalau seorang jang mendjadi penjebar agama masa sekarang 
pandai dia dalam satoe bahasa atau mengerti dia keadaan2 ber matjam2 
bangsa, dengan lekas a kan dapatlah mereka itoe diper gaoeli dan kapan kita 
soedah bergaoel nengan sopan demi sedikit kesedikit dapatlah mereka mereka 
itoe kita tarek kedalam agama kita. Atau poen mengerti kita djalan2nja dan 
tjara2 nja a gama jang lain iang bermatjam tjoraknja diatas doenia ini kita 
bandingkan dengan agama kita dengan moedah dapat kita tarik jaitoe 
sesoedahaja kita terangkan bagai mana agama kita dan bagaimana agama dia. 
Dan dismilah rahsianja perkataan Moehammad, ..Propagandailah olehmoe 
manoesia ramai itoe, dengan apa apa jg sesoeai dg akal, dan pendapatan 
mereka. Dengan apakah semoeanja itoe akan tertjapai, kaian tidak bela djar 
ataupoen baija membatja, karena membarja2 itoe lebih besar artinja ,,bagi kita 
dari pada goeroe jg berdiri dihadapan kita. Membgtja, satoe bahagian 
terkemoeka, karena banjak ilmoe dan tjermin perbandingan jang akan kita ambil 
dari dalamnja Ingatlah hai pemoeda Islam apakah sebabnja maka Kristen jang 
berpoesat di Rome itoe da pat meloeaskan, agamanja ketanah air kita ini, 
sedangkan kita ta' dapat menjampaikan agama kita kesana, bahkan dalam 
pergaoelan bangsa kita sendiri tadapat kita memperkokoh agama kita. lantara 
apa?, ialah karena koerang ilmoe, dan sedikit ketabahan hati kita. Tjamkanlah. 


Awas Awas Chabar perloe Ada apa 


Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa saban hari ada satoe coupe jang 
terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat dari Solok (bufet baroe) kira2 
poekoel 8 pagi Padang sebelah W. Apotheki ., „ 3 sore Kalau toean2 dan 
rangkajo2 hendak menompang auto tentoe ta' kan loepa mentjari kita poenja 
merk. Pendjagaan chaufeurnja rapi dan boleh dipertjaja Menanti dengan hormat. 
BOEIN Bandaro Boengse Adres jang terkenal Haroen Toco mas Pasar Solok 
Mendjoeal -dan membeli barang2 mas dan intan dengan tanggoengan (grantie) 
Boeatan netjes Toean boleh persaksikan menanti de dengan Hormat. Eigenaar 


De vlugge zeven Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi Tiap Pelantjong 
Moerah Tjepat Selamat Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APDOPELEPA 


De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 
Administratiekantoor CENTRUM“ 


BEHEERDER Dahar Azis PADANG Raafweg. Telefoon No. 277. Belastingconsulent 
en 


Administratie 
Goleh persaksikan sendiri 


Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoedjoengi kota Solok datanglah 
minoem kepada tempat jang terkenal Buffet baroe Solok Disana ada tersedia 
bermatjam2 minoeman dan makanan jang enak dan sedap. Menanti dengan 
hormat 


Administratie kantoor „Honeste 


Ngarai Weg no 2 Fort de Kock Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 dagang sam 
pai beres pada a countant belasting dienst diharap toean 2 saudagar 
beroeroesan pada kantor jang terseboet Dikerdjakan oleh orang jang soedah 
mengerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang jang soedah berdiploma 
Boek houding A dan B. Pembajaran berdamai De Beheeder 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transport Autodienst 5 S. S. 


NARAS LOEBOEK ALOENG V.V VIA TIKOE SPECIAAL Membawa barang2 dan 
passagiers Dienstberangkat di Loeboek Basoeng 1 Poekoel 6 pagi. Masoek di 
Naras poekoel 820 pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang dan 
Tanah Barat li Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 petang dapat 
persamboengan dengan kereta api kePadang station dan padang Pandjang. 
Dients berangkat di Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari Padang 
station dan Padang Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 tengah 
hari II. Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat masoek di 
Loeboek Basoeng poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto 
baroe dan didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper tjaja Diantara itoe 
waktoe ada poela dienst auto extra Datanglah pada segala stations S.S.S dan 
stations auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan meminta keterangan 
lebih panjang. Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto S,55 berarti Hemat 
Tjepat dan sentosa. 


Taman Siswa daerah Minangkahan Moelai sekarang menerima moerid baroe 
boeat cursus 1938/39 


Tjabang Padang oentoek T,Anak T.moeda T. Antara B.Tinggi Matoer S Poear . 
B.Sangkar Taloe P.Koemboeh »3 Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada 
tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas Wakil MadjelisLoehoer Secretariaat 
Madjelis Matoer Daerah Boekit Tinggi 


(wasa 


Batja dan berlanggananlah dengan dagblad: brantar dan Anta Memoeat kabar2 
aktueel dan artikel2 penting boeat oemoem. N 


SENIN 20 JUNI 1938 
DAGBLAD 


Kelahiran kelahiran Dalam desa. Pekerdjaan hygienisch ada sangat baik. 
Bertjaboelnja penjakit pest soedah dapat dikoerangkan banjak. Via kematian 
jang boelatnja 7500 dalam 1934, 4000 da lam 1935 dan 1750 dalam 1936 
adalah penjakit ini soedah bisa dikoerangkan dengan angka kematian itoe dalam 
1937 ada 1000. Tapi dalam desa masih ada kedapatan kematian anak jang 
bertambah. Teroetama moraliteitscijfer diantara baji baji ada menjolok. Sekarang 
di Poerwokerto ada satoe medisch centrum, jang di berdirikan dengan oeangnja 
»Rok kefeller Foundation", dimana medici, doekoen dan propagandisten telah 
dididik mendjadi pembantoe pembantoe geneeskunde dan hygienis dalam desa 
desa. Orang orang ini jang sekarang melakoekan pembantrasan pada kematian 
baji baji jang besar. Orang soedah tjiptakan ini de ngan satoe pertimbangan, 
bahwa meskipoen Indonesia dapat dika ta kaja, pendoedoeknja ada miskin dan 
pertolongan jang diberi kan ada dihitoeng pada satoe millioenan massa. Djadi 
baik di pandang dari djoeroesan pendidikan maoepoen dari keoeangan, tidak 
dilakoekan dengan dokter malah oleh vroedvrouwen jang kerdiploma, dan oleh 
sebab mana doekoen desa dididik. Tindakan tindakan jang memaksa orang tidak 
bisa dan djoega tidak maoe, tapi orang memboeka satoe cursus, dimana 
doekoen ini diberi pengandjaran apa jang ia haroes berboeat. Pekerdjaan ini 
sekarang diloe askan dengan 4 desa, jaitoe di Rantja-ekek, Bodjongloa, Djeleng 
kong dan Linggar. Dr. Poerwosoerdjo ada seorang Djawa tapi vroedvrouw jang 
berdiploma jang melakoekan peperiksaan dah memberi corsus con sus. Dengan 
kemaoean baik dan dengan bantoeannja doekoen boleh dikata pekerdjaan itoe 
berdjalan dengan bagoes Poekoel rata ada 4 orang tiap desa jang beladjar cursur 
terseboet dengan tentoe. Doekoen doekoen itoe, toelis J.B. tidak mendapat satoe 
centi boeat mengikoeti cursus terseboet tapi ia akan akan dapatkan oeang dari 
iboe iboe jang mendatang. Doekoen doekoen itoe haroes merawat baji sampai 6 


boelan oemoernja. Kemoedian anak itoe diperiksa, dioekoer dan di timbang dan 
kalau keadaannja tidak nominaal boleh ditahoekan pada dokter. Berapa banjak 
sekarang ada lahir anak anak? Dalam desa jang diselidiki kira kira ada 40 pro 
mille dari pendoedoek 


LEMBAR KEDOEA 


Mandaat Djepang di Laoetan Tedoeh. Doeapoeloeh tahoen berserang 1.400 
poelau2 besar dan ketjil di Laoetan Tedoeh diserahkan Djepang oleh 
Perdjandjian Versailes karena poelau2 (bekas djadjahan Djerman/ diwaktoe 
Perang Besar didoedoeki oleh Angka tan Laoet Djepang. Dalam 20 tahoen jang 
bersejang ini, Djepang telah beroesa ha sedapat dapatnja akan memadjoekan 
poelau2 mandaat ini jang loeasnja tjoekoep 2149 kilo meter persegi. Pendoedoek 
poelau itoe bangsa Djepang, jang pada permoelaan nja didoedoeki Djepang 
djoem lahnja tidak lebih dari 30 djiwa sekarang soedah bertambah mendjadi 60 
000, sedang anak negeri poelau poelau itoe baroe 5000 djiwa djoemlahnja. 
Dilihat dari pendirian indoes tri, sekalian tanah jang dapat di goenakan sekarang 
dan sekarang soedah dikerdjakan dan han ga hasil tanah itoe ditaksir ada f 24 
00.000 setahoen. ilapangan pengadjaran djoega bertambah kemadjoean. Anak 
negeri poelau poelau ini bela djar bahasa Japan pada sekolah sekolah rendak. 
Banjak anak anak Boemi poetera soedah pandai menjanji njanjian Japan. Njanjian 
kebangsaan Japan ,,Kmiga jo" sekarang terdengar disekali an poelau poelau 
mandaat. Anak anak jang tinggal di poelau jang djaoeh, dapat menginap 
ditempat penginapan dp sekolah nja. Pengadjarannja diberi oleh goeroe goeroe 
berdiploma jang te lah sekolah di Djepang dengan pertolongan goeroe anak 
negeri. Pengadjaran pada sekolah sekolah rendah tammat dalam 3 tahoen dan 
boleh dilandjoetkan de ngan satoe koersoes jang lama nja2 tah en. Demikianlah 
kesehatan dalam desa desar boeat anak jang dila hirkan, dapat dilindoengi. 
Pekerdjaan D.V G. Akan diperloeas. Dalam rantjangan D.V.G. boeat tahoen j.a.d. 
maka antara lain J.B. dapat kabarkan seperti berikoet: Dimaksoedkan oentoek 
mega dakan beberapa tempat pertanian goena orang orang gila jang soedah 
dapat dikata semboeh, Berhoeboeng dengan itoe, maka di adakan pembitjaraan 
goena mentjari tempat pertaaian itoe. Seteroesnja ada dikehendak kan 
meloeaskan tempat tempat perawatan orang sakit, oempama 


Anak2 dari pada anak negeri jang menerima nama Japan sekarang soedah 
pandai bitjara dan foelis dalam basa Japan. Anak negeri poelau2 ini, jang 
doeloenja hanja memakai sematjam sarong dari alang2, sekarang soedah 
memakai pakaian Kebaratan 3000 dp 5000 pendoedoek poelau2 ini soedah 
tamat sekolah rendah Japan. Dipoelau2 ini ada 30 boeah sekolah. 
Soenggoehpoen tidak diwadjibkan sekolah toch diberi pengadjaran dengan 
pertjoema sadja. Djoega alat dan boekoe2 ke perioean sekolah diberi dengan 
pertjoema kepada moerid moeridnja, sedang ada djoega jang diberikan makanan 
serta pakan an. Dalam sekolahz2 ini diberi peladjaran kesopanan basa Japan 
berhitoeng ilmoe boemi ilmoe alam bergambar moesik gerak badan keradjinan 
tangan dan perta nian sedang moerid perempoean djoega diadjar ilmoe roemah 
tangga. Pemerentah poelau2 mandaat ini sekarang telah memboear satoe 
rentjana 10 tahoen oentoek menambahkan lagi kemadjoean poelauz ini. Niatnja 


tidak tidak lama lagi hendak diaadakan perhoeboeng an oedara Tokio Palao jang 
moela2 soedah hendak dimoelai dalam tahoen 1937, Menoeroet rentjangan ini 
Tokio, dan Palao jang djaoehnja 3181 km dari jg satoe sampai jg lain hendak 
dihoeboeng melaloei Sapan dan Jap. dengan seboeah pesawat laoet jg akan 
dapat sam pai dalam 2 hari sedang dengan kapal lamanja 8 hari Politiek Japan 
ialah hendak memadjoekan kemakmoeran in dustrie dan cutuur rakjat anak 
negeri dan mengirim lebih banjak kaoem tani dan pengikan Japan jang hendak 
berdiam tetap dipoelau2 mandat Japan ini sedang Pengoeroes Japan dp Sout 
hern Life Line akan kemasoekki dalam systeem pembelaan negeri Japan. Th. Nip 
dengan mendirikan roemah sakit ketjil didesa desa, ditanah Djawa. Djoega akan 
dikeraskan propa ganda kesehatan dan di Poerwo kerto akan didirikan studiecen 
traal, soepaja dapat didjadikan poesat propaganda itoe, sehing ga pendoedoek 
menaroeh perhatian. Bestuurshervorming Kabarnja djika kantoor voorde 
Bestuurshervorming soedah selesai perkerdjaan merentjang kan oendang2 dan 
administraties nja, ia akan dipindahkan mendjadi tjabangnja den BB Bestunn 
shervorming moelanja akan mendjadi tjabang apart dp. dpt tsb kemoedian akan 
digaboengkan dengan tjabang ,,Buitengewes ten" 


Tjerita Pendek linta jang sedjau Digoebah oleh: Hema L.S. Dikota Medan Agoes 
kita tinggal, kota jang ramai, jaitoe pernah djoega orang seboet, Paris van 
Sumatra. Gadjian datang, pekan berkeliling, maka Agoes tidak keting galan pergi 
boeatim lakoekan da gangannja, tapi dasarnja beloem akan naik setelah 3 
boelan beroesaha demikian, barang-barang lantas dikira, maka djangankan 
oentoeng jang diperoleh, malah sebaliknja. Dari karena takoet akan teroe tang 
lagi jg lebih banjak, maka segala barang2 itoe dikembalikan nja kepada jg 
koenja, dan jang poenja terima dengan senang hati, dan ketinggalan dari keroegi 
jan dalam 3 boelan itoe, Agoes tidak diberinja beroetang. Soeng goeh amat baik 
boedi pemoeda itoe, Allah sadja jg akan membalasi, kata Agoes dalam hati. 
Agoes sekarang tidak bekerdja lagi, dia poen teroes ke Tandj. Balai, kemoedian 
disana dia mentjoba2 poela, berachir dari kerena pemoeda banjak poela dalam 
pergerakan, maka Agoes digadji oleh pemoeda disana, boeat menambah 
sji'arnja kepemoedaan Agoes bekerdja dengan soenggoeh, sehingga dapat dia 
membeli dari sedikit kesedikit perabbt oentoek memotrek. Saban hari pemoeda 
pemoeda itoe, soedah berkeroemoen disalah satoe tempat jang memang 
disediakan oenoek pembatjaan, dan ditempat atau diroemah Agoes diberi 
tempat tidoernja dan siapa pemoeda pemoeda jang akan berflem maka agoeslah 
jg mengerdjakan. Hari tidak selamanja panas. malah hoedjan djoega kerap kali, 
begitoe djoega hati manoesia tidak selamanja baik, malah sebanjak jang baik, 
malah lebih banjak lagi jang djelek. Begitoelah pada soeatoe hari Agoes kita 
dapat soerat dari Ali mah, menerangkan keadaannja jang bahasa dia dapat 
andjoeran saban hari soepaja memboeang Agoes, tersebab soeratnja tidak 
datang, atau pekirimannja tidak ada. Hal ini memang disengadja Agoes 
membikin demikian dari karena Agoes tahoe boekannja air sadja jang diadjoek 
orang tapi hati manoesia lebih2 lagi. Ada samboengan. 


Menoeroet Nws toean De Waal Komissaris Pemerentah dalam djabetan oemoem 
tetap akan memegang pimpinannja, dan akan di perintahkan mengatoer 
soesoenannja kembali, sebanjak mendjadi perloe berhoeboeng dengan 


penggaboengannja. Berhoeboeng dengan satoe dan lain, beliau akan mengatoer 
doerkan verlofnja sampai pertengahan 1939. Tj.T. 


Klamboe penganten BELILAH BATIK SOLO dan PFKALONGAN SAROENG PADANG, 
GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear 


Indonesia 
125 Padang tel 333 
Graveerinrichting 


Cliche en Stempel Fabrik Reparatie Atelir S. B. Damly 9 PADANG Kali Ketjil. S.W. 
K. 


Awas 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menambahkekoeatan 
toean toean. Orang jang biasa memi noem obat Asmani Drank lama2 sehat 
gagah goembira Agenten Radjo Bongsoe B.N. Kamp. Baroe -- Padang. 
Importeur. D. M. Talih Alibi 107 


iroen 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN 
63 Batipoeh - Padang Telegrams; ,BOEJOENGTAMIN Tel no 161 
M.C. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. 


Telegrams: ,MUNAYOOSUF 


Koendjoengilah Djangan loepa MOESLIM HOTEL Dan Restaurant Balai Baroe 


Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. 


Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai 
Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock. Publiek tidak akan 
ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel, dan Restaurant soedah terkenal lama di 
Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan 
jang lazat dan minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah 
lama bekerdja dalam Restaurant besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita 
poenja djoeroe pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita 
akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan 
menanti koendjoengan toean toean adanja. 


HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe. 


Padang dan Fort de Kock. 
102 


Binoerasjid 


Djoeal segala roepa2 barang kram badjoe kaoes en besi keloe aran Europa, 
Amerika, en Japan PASAR BATIPOEH 16 PADANG 


Harga boleh berdamai 
wasscherij Soekamenanti 


Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan bersih Menerima 
bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njo nja2 japons, sampai jg kasar 
Beheerder 


A, OAMAD O.V. 


Pasar Malam Di Belantoeng - Ketjil 1 Sampai 18 


Padang Juri 1938 HET BESTUU 
Soetan Sati 


MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods Tersedia 
bermatjam2 sepatoe, slop lelaki dan perempoean toean2 dan njonja2. Potongan 
menoeroet zaman Menanti dengan hormat 


